LAPORAN DONASI DAKWAH 

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL-ATSARI 
Periode Mei-September 2009 



Kegiatan Harian : Kegiatan Mingguan : Kegiatan Bulanan 

Kegiatan Semester: Kegiatan Tahunan 

Kegiatan Insidental : Kegiatan Usaha Yayasan 

Kegiatan Kerja Sama Yayasan 



Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

Alamat Sekretariat 

Wisma JVIisfallah Tolabul Ilmi, Pogung Kidul SIA XVI RT ol RW 49 

Sinduadi JVIlati Sleman Yogyakarta Kode Pos 55284 

Telepon [0274] 6644862. Situs: www.ypia.or.id 



MUKADIMAH 



Daftar I si 



Sesungguhnya segala pujian hanya layak ditujukan kepada Allah Ta'ala. 
Shalawat beriring doa keselamatan semoga senantiasa terlimpah kepada 
Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikut mereka 
yang setia hingga akhir masa. Amma ba'du. 

Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah Kalamullah. Sebaik-baik 
bimbingan adalah bimbingan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. 
Sesungguhnya seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan 
(dalam agama). Dan semua pekara yang diada-adakan (dalam agama) 
adalah bid'ah. Semua bid'ah adalah sesat. Dan setiap kesesatan nerakalah 
tempatnya. 

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Demi masa. Sesungguhnya seluruh 
manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 
beramal salih serta saling menasihati dalam kebenaran dan juga saling 
menasihati dalam menetapi kesabaran." (QS. al-'Ashr: 1-3). 

Allah Ta'ala berfirman (yang artinya), "Dan tolong menolonglah dalam 
kebaikan dan takwa, janganlah kalian bertolong menolong dalam dosa dan 
permusuhan." (QS. al-Ma'idah: 2). 

Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari mengucapkan terima kasih sebanyak- 
banyaknya kepada segenap kaum muslimin yang turut berpartisipasi 
mendukung kegiatan-kegiatan dakwah yang selama ini kami 
selenggarakan. 

Dalam lembaran-lembaran berikut kami akan menyajikan laporan 
penggunaan dana donasi dakwah yangtelah disalurkan pada periode Mei 
2009-September 2009. Memang terdapat beberapa kegiatan yang tidak 
bisa terlaksana sebagaimana direncanakan. Namun, kami berharap ke 
depannya bisa meningkatkan apa yang sudah ada. 



Mukadimah 

Bab 1. Laporan Kegiatan Marfan 

[i]Ma'hadal-'llmi 

[2] Ma'had Bahasa Arab Umarbin Khattab 

[3] Situs Dakwah Islam untuk Umum 

[4] Situs Dakwah Islam untuk Mahasiswa 

[5] Pengelolaan Harian YPIA 

[6] Radio Muslim 

Bab 2. Laporan Kegiatan Mingguan 

[1] Buletin at-Tauhid 

[2] Pelayanan Khutbah dan Kajian 

[3]StudiDasarlslam(SDI) 

[4] Buletin Dakwah Kampus 

Bab 3. Laporan Kegiatan Bulanan 

[1] Pengajian Bulanan untuk Wisma 
[2] Beasiswa Santri Tahfizh al-Qur'an 
[3] Kajian Forum Takmir 

Bab 4. Laporan Kegiatan Semester 

[1] Kajian Aqidah dan Manhaj Islam 3 
[2] Daurah Liburan Akhir Semester 
[3] Bahasa Arab Dasar Liburan 

Bab 5. Laporan Kegiatan Tahunan 

[1] Buka Bersama dan Kuis Penyambutan Mahasiswa Baru 

[2] Kultum Ramadhan 

[3] Buku Panduan Ibadah Ramadhan 

[4] Lomba Hafalan Hadits Arba'in 

[5] Daurah Ramadhan dan Buka Bersama 

[6] Rekrutmen Warga Wisma Baru 

[7] Lomba Desain Poster Kajian Islam 

[8] Lomba Penerjemahan Kitab Gundul 



Bab 6. Laporan Kegiatan Insidental 

[i] Kajian Spesial Muslimah 

[2] Penerbitan Buklet untuk Mahasiswa Bam 2009/2010 

[3] Kajian Umum 

Bab 7. Laporan Kegiatan Usaha Yayasan 

[1] Penerbit Buku dan CD Pustaka Muslim 
[2] Penyediaan hewan Kurban dan Aqiqah 
[3] Privat Bimbingan Muslim-Smart 
[4] Privat Bahasa Arab 
[5]UKMSalak 

Bab 8. Laporan Kegiatan Kerja Sama Yayasan 

Learning Center al-Madinah International University 

Penutup 
Lampiran-Lampiran 



Babi 
LAPORAN KEGIATAN HARIAN 

1. Ma'had al-'Ilmi 

Ma'had al-'Ilmi memfokuskan diri pada pembekalan materi diniyah bagi 
mahasiswa untuk menunaikan kewajiban agamanya serta membekali diri 
untuk menjadi penggerak dakwah kampus. Dalam periode ini santri kelas 
I'dad Du'at memasuki semester kedua dari program 2 tahun yang 
dicanangkan. Jumlah santri putra pada semester 1 adalah 28 orang, lalu 
pada akhir semester 2 tersisa 17 orang. Kitab yang dipelajari: al-llmam 
(ushul), al-Wajiz (fiqih), Hushul al-Ma'mul (baca kitab), Syarh Tsalatsat a\- 
Ushu/ (tauhid), la\s\r a\-\'t\qad (aqidah), Arba'in an-Nawawiyah (hafalan 
hadits), f^ath a\-Ciavj\y (hadits). 

Setelah dipertimbangkan oleh pengurus dan penasehat maka pada akhir 
tahun pertama ini diputuskan untuk membedakan kurikulum putri dengan 
putra. Untuk selanjutnya Ma'had putra tetap dilanjutkan program 2 tahun, 
sedangkan Ma'had putri hanya setahun. Di akhir semester 2 diadakan 
Ujian Akhir Semester pada tanggal 1-10 Juni 2009 yang diikuti 16 santriwan 
dan 4 santriwati. Jumlah pengajar 7 orang. Tempat kegiatan belajar 
mengajar di masjid-masjid sekitar Pogung (utara Fakultas Teknik UGM), 
yaitu Masjid Pogung Raya, Masjid al-Ashri, dan Masjid al-Kautsar. 

2. Ma'had Bahasa Arab Umar bin Khattab 

Ma'had Umar memfokuskan diri pada pendidikan ilmu kaidah bahasa Arab 
untuk membaca kitab yaitu nahwu dan shorof. Dalam periode ini kegiatan 
belajar mengajar reguler tidak diadakan karena kebanyakan mahasiswa 
sedang menjalani Ujian Akhir Semester di kampusnya masing-masing, 
kemudian setelah itu berlanjut dengan kegiatan penerimaan mahasiswa 
baru. 



Pada bulan September juga belum bisa diadakan proses belajar mengajar 
karena bertepatan dengan masuknya bulan Ramadhan. Adapun kegiatan 

7 



yang diadakan adalah Bahasa Arab Dasar Semester Pendek/liburan 
Semester Genap (laporannya ada di bawah). Staf pengajar sejumlah 9 
orang. Tempat kegiatan belajar mengajar di masjid-masjid sekitar Pogung 
(utara Fakultas Teknik UGM), yaitu Masjid Siswa Graha, Masjid al-Ashri, 
Masjid Pogung Dalangan, dan Masjid al-Kautsar. 

3. Situs dal^wali Islam untul^ umum 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari mengelola dua buah website dakwah 
untuk umum yaitu www.muslim.or.id dan www.muslimah.or.id. Jumlah 
pengunjung situs sekitar 2.000-4.000 orang per hari. Website ini secara 
rutin menampilkan artikel-artikel islam ilmiah yang ditulis para ustadz dan 
penuntut ilmu di kota Yogyakarta dan beberapa kota di Indonesia, serta 
sebagian ustadz -mahasiswa Indonesia- di Madinah. 

Selain itu website juga menampikan publikasi kajian-kajian islam di 
beberapa daerah khususnya di Yogyakarta dan sekitarnya. Melalui 
website ini, YPIA juga mengumpulkan donasi untuk membantu korban 
gempa di Tasikmalaya dan Padang, Sumatera Barat. 

4. Situs dalcwah Islam untuk Mahasiswa 

Forum Kajian Islam Mahasiswa mengelola website dakwah untuk 
mahasiswa yaitu www.ngajisabtuahad.wordpress.com . Kemudian 
dipindah ke alamat yang baru www.fkim.org. Website ini menampilkan 
artikel-artikel islam pilihan yang ditulis penuntut ilmu di kota Yogyakarta 
dengan sasaran utama generasi muda dan mahasiswa. Sampai saat ini 
website FKIM masih dalam tahap pengembangan oleh sebab itu masih 
membutuhkan dukungan dan masukan dari berbagai pihak. 



5. Pengelolaan Harian YPIA 

Pengelolaan harian meliputi perawatan dan optimalisasi fungsi kantor 
kesekretariatan Yayasan. Kantor dimanfaatkan sebagai pusat koordinasi 
kegiatan Yayasan. Kantor kesekretariatan dilengkapi dengan fasilitas 
berupa perpustakaan, laptop, printer, koneksi internet (speedy), air 
minum, dan beberapa fasilitasnya lainnya. Untuk menjalankan program 

8 



yang ada maka Yayasan merekrut pengurus dari para mahasiswa yang 
tinggal di wisma-wisma. Sebagai bentuk penghargaan kepada pengurus 
yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menjalankan program 
maka Yayasan memberikan mukafa'ah per bulan kepada pengurus harian 
dan kepala-kepala divisi yang berada di bawahnya. 

6. Radio Muslim 

Kegiatan yang dilakukan oleh divisi radio meliputi: 

[i] Perbaikan kualitas siaran dan studio Radio Muslim, meliputi : Audio 
siaran Radio Muslim dari Mic, Mixer, Prosesor, Komputer siaran. Ruangan 
Studio dengan pemasangan AC. 

[2] Siaran langsung kajian bulanan yang diadakan oleh halaqoh Keluarga 
Salafiyin Yogyakarta dan Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari maupun 
kajian yang diadakan oleh forum Kajian Islam Mahasiswa. 

[3] Siaran langsung kajian daurah Ramadhan 1430 H dari Masjid al-'Ashri 
selama 20 hari 

[4] Penggalangan dana untuk korban gempa di Tasikmalaya mulai 
pertengahan bulan September hingga akhir September 2009 dan 
terkumpul sebesar Rp. 15.935.000,- kemudian diserahkan kepada panitia 
penggalangan dana di Ponpes Ihya Assunnah Tasikmalaya. 



[5] Penggalangan dana untuk korban gempa di Sumatera sejak 2 Oktober 
2009 hingga 31 Oktober 2009 dan terkumpul dana sebesar Rp.25.793.204,- 
yang sebagian besar telah diserahkan kepada korban gempa melalui 
Yayasan Darel-lman pimpinan Ust. Muhammad Elvi Syam, Lc. 

[6] Siaran langsung kajian penggalangan dana gempa Padang 9 Oktober 
2009 di Masjid Pogung Raya dengan pembicara Ust. Abu Sa'ad dan Ust. 
Muhammad Elvi Syam, Lc (via telepon). 



Bab 2 
LAPORAN KEGIATAN MINGGUAN 

1. Buletin at-Tauliid 

Buletin at-Tauhid diterbitkan setiap hari Jum'at dan dibagikan ke masjid- 
masjid yang ada di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Materi yang 
diangkat seputar permasalahan akidah dan hukum-hukum yang terkait 
dengan kehidupan kaum muslimin. Buletin ini dibagikan ke sekitar 60 
masjid dan musholla. Jumlah buletin yang dicetak setiap pekan sebanyak 
12 rim (6000 eksemplar). Selain menerbitkan buletin, divisi buletin juga 
mengadakan acara bedah buletin at-Tauhid setiap pekan sekali di 
radiomuslim dengan pembicara ustadz-ustadz yang telah berpengalaman 
mengisi kajian islam di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. 

2. Pelayanan Kliutbaii dan Kajian 

Hampir setiap Jum'at Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari mendapat 
permintaan khatib jum'at baik sebagai khatib utama (jadwal rutin) atau 
sebagai pengganti. Tim khatib terdiri dari 10 orang yang ditugaskan secara 
bergantian untuk mengisi sebagian jadwal khutbah di 8 masjid. Masjid- 
masjid tersebut adalah sebagai berikut : 



No 


Nama Masjid 


Alamat 


1 


Masjid BaituI Karim 


Jatlmulyo, Sleman 


2 


Masjid al-Ashri 


Pogung Rejo, MlatI, Sleman 


3 


Masjid al-lkhlas 


Karangbendo, Depok, Sleman 


4 


Masjid al-Mustaqim 


Sendowo 


5 


Masjid Jam!' al-Adha 


Panggang, Gunungkldul 


6 


Masjid al-Kautsar 


Pogung Baru, MlatI, Sleman 


7 


Masjid Cokrokusuman 


Jetis 


8 


Masjid al-lkhsan 


Fakultas Kehutanan UGM 



3. Studi Dasar Islam (SDI) 



10 



Kegiatan ini merupakan lanjutan dari program SDI (Studi Dasar Islam) 
periode Oktober-Desember 2008. Program ini diadakan rutin tiap 
minggunya, yaitu Selasa (pukul 16.00 - 17.30 WIB) dan Ahad (pukul 09.00 
- 10.30 dan 16.00 - 17.30 WIB) selama lebih dari 1 bulan (26 April sampai 
dengan 2 Juni 2009). 



Mater! 


Pembicara 


Aqidah Shohihah vs Aqidah Batilah 


Ust. Zaid Susanto, Lc 


Ringkasan Shifat Sholat Nab! 


Ust. Arifin Ridin, Lc. 


Indahnya Surga, Dahsyatnya Neraka 


Ust. Mu'tashim, Lc. 



4. Buletin dakwah kampus 

Alhamdulillah buletin FKIM yang ditujukan untuk mahasiswa secara 
khusus ini telah diterbitkan, meskipun tidak sesuai target yaitu dua pekan 
sekali. Buletin asy-Syabaab selama bulan Mei sampai dengan September 
terbit sebanyak dua kali dengan jumlah total 1500 eksemplar. 



Bab 3 
LAPORAN KEGIATAN BULANAN 

1. Pengajian Bulanan untuk Wisma 

Pengajian bulanan untuk wisma diadakan dengan materi tematik tertentu 
dan dilaksanakan di masjid-masjid tertentu. Pemateri pun merupakan 
ustadz-ustadz yang berasal dari pondok pesantren di Yogyakarta. Pada 
asalnya kajian ini dilaksanakan oleh Divisi Kaderisasi YPIA yang sekarang 
diubah menjadi Divisi Wisma. 



Tanggal 


Materi/Pembicara 


14/2/2009 


Futurdan Kiat Menghadapinya/Ust. Abu Sa'ad 


28/3/2009 


Bahaya Riya'/Ust. Zaid Susanto, Lc. 


4/4/2009 


Menyambung Ukhuwah Islamiyah/Ust. Abu Isa 


23/5/2009 


llmu yang bermanfaat/Ust. Abdussalam, Lc. 


13/6/2009 


Menyelamatkan Hati dari hasad/Ust. Abu Sa'ad 



11 



2. Beasiswa Santri Tahfizh al-Qur'an 

Selama Periode Mei-September telah diterima donasi untuk Santri Tahfidz 
SD Jamilurrahman di BantuI, ada 1 orang donatur tetap dan terkadang ada 
donatur tidak tetap. Nilai Donasi sekitar 100.000 - 200.000 per bulan 
untuk Santri Tahfidz tersebut. 

3. Kajian Forum Takmir 

Acara kajian pertama dilaksanakan di Masjid Siswa Graha pada hari Sabtu 
6 Juni 2009 oleh ustadz Abu Sa'ad Muhammad Nurhuda,M.A. Materi: Kiat- 
kiat dakwah di masyarakat, kajian ini dihadiri kurang lebih 20 peserta. 
Acara kajian kedua dilaksanakan di Masjid Pogung Dalangan pada hari 
Ahad 7 Juni 2009 oleh ustadz Faharudin materi: Fikih sholat berjama'ah, 
kajian ini dihadiri kurang lebih 10 peserta. Kajian ditujukan untuk para 
takmir masjid yang berada disekitar daerah Pogung. Masjid-masjid 
tersebut adalah : 



No 


Nama Masjid 


Alamat 


1 


Masjid Pogung Raya 


Pogung Dalangan, Sleman 


2 


Masjid Pogung Dalangan 


Pogung Dalangan Sleman 


3 


Masjid al-Ashrl 


Pogung Rejo Sleman 


4 


Masjid SIswa Graha 


Pogung KIdul Sleman 


5 


Masjid al-Kautsar 


Pogung Baru Sleman 


6 


Masjid al-Mustaqlm 


Sendowo Sleman 


7 


Masjid al-MukmIn 


Manggung Sleman 



12 



Bab 4 
LAPORAN KEGIATAN SEMESTER 

1. Kajian Aqidah dan Manhaj Islam (KAMI) 3 

Kegiatan ini dilaksanakan di Musholla Teknologi Fakultas Teknik UGM, di 
lantai atas dan bawah (hari pertama), dan di lantai atas saja (hari ke 2-4). 
Peserta kegiatan ini adalah putra dan putri. Sekitar 30 putra, sedangkan 
data peserta putri ada di panitia akhwat. 

Waktu : Senin-Selasa, 3-4 Agustus 2009 

Materi : Sittu Duror min Ushul Ahli Atsar 

Pemateri : Ustadz Aris Munandar, SS. 



Waktu 
Materi 
Pemateri 



Rabu, 5-6 Agustus 2009 

Qawa'id Arba' 

Ustadz Afifi Abdul Wadud. 



2. Dauroh Liburan Akhir Semester 

Daurah ini berbentuk bedah buku Mutiara Faedah Kitab Tauhid dengan 
pemateri Ustadz Abu Isa Abdullah bin Salam. Kegiatan ini diselenggarakan 
selama 8 hari pada tanggal 2-7 Juli 2009 dan 9 Juli 2009 di Masjid Pogung 
Raya yang diikuti santri Ma'had Al-llmi dan peserta dari luar (umum). 
Jumlah peserta putra 90 orang, sedangkan jumlah peserta putri 20-30 
orang. 



3. Bahasa Arab Dasar (Badar) Liburan 

Kegiatan BADAR 2009 merupakan salah satu kegiatan dari rangkaian 
kegiatan belajar bahasa Arab di Ma'had Umar bin Khattab. Pendaftaran : 2 
Juni 2009 - 11 Juli 2009. Jumlah Pendaftar : 65 putra, 25 putri. Kelas 
Pemula: Muyassar. Pemula A, pengajar Rizki Amipon Dasa. Pemula B, 
pengajar Hanif Nur Fauzi. Pemula C, pengajar Aditya Budiman. Pemula D, 
pengajar Rahmat Setiawan. Kelas Menengah (Mukhtarot), pengajar Didik 

13 



Suyadi. Kelas Lanjutan (Mulakhos), pengajar Ari Wahyudi. Kelas Akhwat A 
(M uyassar), Kelas Akhwat B (M uyassar), Kelas Akhwat C (M uyassar) 



Bab 5 
LAPORAN KEGIATAN T AH UN AN 

1. Buka Bersama dan Kuis Penyambutan Mahasiswa Baru 

Forum Kajian Islam Mahasiswa bekerjasama dengan Takmir Masjid 
Musholla Ibnu Sina Fakultas Kedokteran UGM mengadakan kajian 
penyambutan mahasiswa baru dengan tema 'Pentingnya Menuntut llmu' 
dengan pembicara Ustadz Arifin Ridin, Lc. (staf pengajar Islamic Centre 
bin Baz, Piyungan BantuI Yogyakarta). Kajian diadakan pada hari Sabtu, 5 
September 2009. Jumlah peserta yang hadir lumayan banyak yaitu sekitar 
80 orang mahasiswa baru (60 putra dan 20 putri). Acara ini mendapat 
sponsor dari fren dalam bentuk: [1] Sebuah handphone bagi pemenang 
kuis FKIM, [2] 4 buah bingkisan menarik bagi pemenang lainnya, [3] 200 
voucher perdana fren untuk peserta maupun panitia. 

2. Kultum Ramadhan 

Bentuk Acara : [1] Kultum ba'da subuh, [2] Kultum sebelum tarawih, [3] 
Kultum ba'da Zhuhur, [4] Kajian sebelum buka. Pemateri : Ust. M. Abduh 
Tuasikal, Ust. Ammi Nur Ba'its, Ust. Amrullah Akadhinta, Ust. Satria 
Buana, S.T., dll. Materi : bervariasi. Waktu: 21 Agustus 2009 - 10 September 
2009. Masjid tempat acara: al-lkhsan (Fak. Kehutanan UGM), Mushola 
Teknologi (Fak. Teknik UGM), Mushola Ibnu Sina (Fak. Kedokteran UGM), 
Masjid Pogung Raya (Pogung Dalangan), Masjid al-Kautsar (Pogung 
Dalangan), Masjid al-Ashri (Pogung Rejo), dll yang totalnya sekitar 18 
masjid/musholla. 



3. Buku Panduan Ibadah Ramadhan 

Pustaka Muslim bekerjasama dengan Buletin at-Tauhid menerbitkan 
'Buku Panduan Ramadhan' yang ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh 
Tuasikal, ST. Buku setebal 80 halaman dengan ukuran 14 x 20,5 cm dengan 

14 



kertas HVS ini, dicetak sebanyak 4000 eksemplar dan dibagikan secara 
gratis untuk kaum muslimin. Penyebaran buku ini dilaksanakan mulai hari 
keenam hingga hari terakhir Ramadhan. Sasaran penyebaran buku ini 
difokuskan di wilayah Yogyakarta dengan prioritas wilayah-wilayah 
intelektual yang memiliki minat baca tinggi, yaitu : wilayah kampus, 
sekolah, dan perkotaan, tanpa mengabaikan daerah lain yang 
memerlukan. 

Masjid-masjid yang menjadi tempat penyebaran buku ini antara lain: 
Masjid Pogung Raya (Pogung Dalangan), Masjid Kampus UGM, Masjid 
Siswa Graha (Pogung Kidul), Masjid al-Kautsar (Pogung Baru), Masjid al- 
Ashri (Pogung Rejo), dll. Wilayah penyebaran luar daerah antara lain: 
Kediri, Cilacap, Cirebon. Kampus tempat penyebaran antara lain: UGM, 
UNY, UPN,AMIKOM. 

4. Lomba Hafalan Matan Hadits Arba'in 

Matan yang dilombakan adalah 10 hadits pertama dalam Arba'in an- 
Nawawiyah. Lomba diadakan di Masjid al-'Ashri (Pogung Rejo, utara 
Fakultas Teknik UGM) pada tanggal 12 dan 13 September 2009. Jumlah 
pendaftar kegiatan ini adalah 20 orang (15 santri Ma'had al-'ilmi dan 5 
orang non santri). Akan tetapi dalam pelaksanaannya, hanya 7 orang yang 
datang mengikuti lomba. Atas pertimbangan tim juri, diputuskan bahwa 
yang berhak menerima hadiah hanya satu orang, yaitu Rizki Amipon Dasa 
(santri Ma'had al-'llmi). Adapun peserta lainnya tidak memenuhi batasan 
nilai yang ditetapkan sehingga tidak mendapatkan hadiah. Oleh sebab itu 
hadiah yang tersisa akan disiapkan sebagai hadiah untuk lomba yang akan 
datang. 

5. Dauroh Ramadhan dan Buka Bersama 

Kegiatan daurah ini secara khusus ditujukan kepada santri Ma'had al-'llmi 
dan masyarakat muslim secara umum (khusus putra). Jumlah peserta 
sekitar 40-50 orang di setiap harinya. Kegiatan diadakan 1-20 Ramadhan 
mulai pukul 16.00 WIB di Masjid al-Kautsar, Pogung baru, dengan 
pemateri Ustadz Aris Munandar, S.S. hingga menjelang buka. Setelah itu 



15 



dilanjutkan dengan acara buka bersama. Pengadaan konsumsi untuk 
berbuka ditanggung oleh pengurus Masjid al-Kautsar. 

Setelah pembahasan kitab selesai, diadakan ujian pada tanggal 16 
Ramadhon 1430/6 September 2009. Peserta yang mengikuti ujian sekitar 
20 orang. 10 orang peraih nilai terbaik mendapatkan hadiah 10 buah kitab 
(berbahasa Arab) yang diberikan oleh Ustadz Aris Munandar. Setelah itu, 
untuk mengisi beberapa hari yang tersisa maka kajian dilanjutkan dengan 
membahas kitab al-Wajiz bab puasa dan zakat. Kegiatan ini berakhir pada 
10 September 2009 dan ditutup dengan pembagian hadiah kepada 10 
orang peraih nilai terbaik. 

6. Rekrutmen Warga Wisma Baru 

Kegiatan ini merupakan kegiatan tahunan Divisi Kaderisasi YPIA yang 
bertujuan menjaring warga wisma muslim yang baru, mencari bangunan 
layak pakai sebagai bangunan wisma yang baru, dan mengeliminir wisma 
lama yang sudah tidak layak huni. Acara ini berlangsung awal bulan Juli - 
pertengahan bulan Agustus 2009. Acara ini diketuai oleh saudara Adam 
Asshidiq (sekarang menjabat Kepala Sub Divisi Wisma Bidang Fisik). 
Kegiatan ini dimulai dari publikasi, pendaftaran calon anggota wisma 
baru, test tertulis - test wawancara, dan penempatan. Alhamdulillah ada 
beberapa wisma yang baru dibentuk, seperti Al Ghuroba (8 orang), Darut 
Tauhid (5 orang), dan Darus Sunnah (2 orang). 



7. Lomba Desain Poster Kajian Islam 

Dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi warga wisma 
dalam hal desain media dakwah. Maka Yayasan berencana mengadakan 
Lomba Desain Poster Kajian Islam pada tanggal 12 April-15 Mei 2009. 
Adapun dewan juri lomba ini adalah Wildan Salim dan Taufan Ali Nuryanto 
(keduanya adalah desainer tetap YPIA). Sebenarnya, publikasi adanya 
kajian ini sudah disebar di masjid - masjid dan di wisma-wisma, tetapi 
antusias warga wisma kurang sekali akan adanya lomba ini. Hal ini terbukti 
dari hari terakhir pendaftaran lomba, tidak ada sedikitpun yang 
mendaftar. Hal tersebut menyebabkan Divisi Kaderisasi terpaksa 
membatalkan lomba ini dan mengalokasikan hadiah yang sudah disiapkan 

16 



untuk lomba tahun berikutnya yang diharapkan diikuti oleh warga wisma 
muslim YPIA. 

8. Lomba Penerjemahan Kitab Gundul 

Rencananya lomba ini diadakan pada 12 April - 15 Mei 2009 dengan materi 
lomba adalah kitab Wujubu a\- Akhdzi b\ Haditsi al-Ahad fi al-Aqidah karya 
Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani rahimahullah. Adapun dewan 
jurinya adalah Muhammad Abduh Tuasikal, S.T dan Ari Wahyudi, S.Si. 
Lomba ini pada awalnya diikuti oleh sekitar enam orang warga wisma, 
namun satu persatu mengundurkan diri dengan berbagai alasan, salah 
satunya adalah sulitnya materi kitab yang dilombakan dan kesibukan 
mereka sendiri. Alhasil, lomba ini tidak jadi dilaksanakan. 



Babe 
LAPORAN KEGIATAN INSIDENTAL 

1. Kajian Spesial Muslimah 

Kajian ini ditujukan bagi kaum muslimah secara khusus dan umat Islam 
secara umum agar mereka mengenal berbagai kemuliaan yang akan 
diperoleh oleh muslimah yang berpegang teguh dengan ajaran Islam 
dengan benar. Dengan adanya acara ini diharapkan kesadaran kaum 
muslimah untuk kembali kepada ajaran Islam yang murni semakin 
meningkat. Terlebih lagi pada zaman sekarang, ketika wanita telah 
dijadikan komoditas ikian dan dilecehkan dengan dalih seni dan hiburan. 
Kajian ini direncakan diadakan pada tanggal 21 Mei 2009. Namun, karena 
padatnya agenda kegiatan yang ada sehingga tidak memungkinkan untuk 
mengadakannya. 



2. Penerbitan buklet untuk mahasiswa baru 2009/2010 

Buklet ini ditulis oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T. dengan 
judul 'Nasehat untuk Pemuda'. Penerbit Forum Kajian Islam Mahasiswa 
(divisi dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari yang bergerak di sektor 
dakwah kampus). Buklet ini dicetak dari sumbangan donatur dan 

17 



disebarkan secara gratis. Dicetak sejumlah 8000 eksemplar (dikurangi 300 
eks yang rusak saat proses cetak). Secara umum distribusi buklet 
dikelompokkan dalam 2 kelompok besar, yaitu wilayah penyebaran 
Kampus UGM Yogyakarta dan non Kampus UGM. Penyebaran di UGM 
dilaksanakan pertama kali pada saat OSPEK (Jum'at 21 Agustus 2009) lalu 
dilanjutkan bersamaan dengan acara Studium General Asistensi Agama 
Islam UGM (Ahad, 31 Agustus 2009). Penyebaran dilakukan pada tanggal 
24 Agustus 2009 - 4 September 2009. 

3. Kajian Umum 

Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari bekerja sama dengan Halaqah 
Keluarga Salafiyin Yogyakarta mengadakan kajian bulanan yang 
mengangkat tema-tema khusus dan terbuka untuk masyarakat umum. 
Jumlah peserta kajian berkisar 500-1000 orang. Tempat kajian biasanya di 
masjid Kampus UGM Yogyakarta atau masjid Ma'had Jamilurrahman. 



Tanggal 


Judul kajian/ustadz 


23/5/2009 


Panduan Amal Seharl Semalam/Abu Ihsan al-Atsari 


12/7/2009 


Keotentikan Aqidah Ahlu Sunnah/Abdullah Zein, Lc. 


15/8/2009 


Sombongdan Bahaya Hasad/Syaflq Basalamah, M.A. 


16/8/2009 


Faedah-Faedah Ikhlas/Firanda Andirja, Lc. 



Kendala yang biasa dihadapi adalah besarnya biaya sewa masjid Kampus 
UGM, berkisar 1,25-1,5 juta per hari. Oleh sebab itu untuk menanggulangi 
permasalahan ini biasanya panitia menyebarkan kotak infak ketika kajian 
berlangsung. 



Baby 
LAPORAN KEGIATAN USAHA YAYASAN 



1. Penerbit Buku dan CD Kajian Pustaka muslim 

Pustaka Muslim bergerak di bidang penerbitan buku dan CD kajian islam. 
Selain itu, pustaka Muslim juga menerima order penerbitan dan 
pendistribusian buku gratis yang didanai oleh donatur. Di antara buku 

18 



gratis yang telah dicetak dan disebarkan oleh pustaka muslim : 
Mungkinkah Sunnah dan Syiah bersatu? Menjadi Manusia Mulia, zikir 
setelah sholat dan Buku Panduan Ibadah Ramadhan. Sedangkan buku dan 
CD kajian islam yang telah diterbitkan untuk komersial selama periode 
Mei-September adalah Mutiara Faidah Kitab At Tauhid, Revisi kedua, CD 
Kompilasi Kajian Islam 

2. Penyediaan hewan kurban dan Aqiqah 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari mempunyai unit usaha penyedian 
hewan kurban dan aqiqah. YPIA bekerja sama dengan peternakan di 
daerah Gunung kidul, BantuI dan Magelang. Untuk pengadaan hewan 
kurban sudah dilakukan pada tahun 2008. Pada tahun 2008 Yayasan 
Pendidikan Islam Al-Atsari menyalurkan hewan kurban dari muhsinin 
kepada warga pakem sleman Yogyakarta. Untuk aqiqah belum bisa 
berjalan sampai saat ini karena minimnya pengurus pada bagian ini. 

3. Privat bimbingan belajar Muslim Smart 

Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari mempunyai unit usaha Bimbel untuk 
anak SD-SMA. Pengajar bimbel berasal dari mahasiswa UGM dan lainnya. 
Tutor kami juga mengajarkan pemahaman agama yang sesuai Al-Quran 
dan Assunnah kepada anak-anak anda ketika privat berlangsung. Untuk 
beberapa waktu belum bisa dilaksanakan akan tetap insya Allah YPIA akan 
bekerja sama dengan ma'had Bin Baz dalam membantu santri yang akan 
lulus SMA sesuai standarisasi yang dikeluarkan diknas 

4. Privat bahasa Arab 

Unit usaha privat bahasa arab bergerak dalam pengajaran bahasa arab, 
ditujukan bagi masyarakat yang ingin belajar bahasa secara privat. 
Pengajar privat berasal dari staf pengajar bahasa arab yayasan. Pengajar 
dapat datang langsung ke tempat tinggal peserta atau di tempat lain yang 
disepakati. Alhamdulillah ini sudah berjalan beberapa bulan, tapi karena 
banyaknya program bahasa arab yang di tawarkan di Yogyakarta maka 
peminat privat agak menurun 3 bulan terakhir 



19 



5. UKM Salalf 

Usaha kecil menengah adalah hasil kerja sama yayasan pendidikan Islam 
Al Atsari dengan UKM Arga Multicrisp sleman Yogyakarta. UKM arga 
Multi crisp adalah unit usaha yang bergerak dalam bidang pemasaran 
produk olahan salak yang ada di sleman, diantaranya keripik salak, dodol 
salak, sirup salak, selai salak, dan berbagai produk lainnya, termasuk oleh- 
oleh khas kabupaten Sleman. UKM salak ini menggunakan dana investor 
dan YPIA menginvestasikan lagi ke tempat lain, karena hal ini dilarang 
disebabkan pihak yayasan tidak menanggung kerugian akan tetapi kalau 
untung akan mendapatkan bagi hasil. Sehingga kami merubah sistem 
menjadi investor langsung investasi kepada UKM salak. 



Bab 8 
LAPORAN KEGIATAN KERJA SAMA YAYASAN 

Learning Center al-Madinah International University 

Program kerjasama YPIA dengan MEDIU dalam penyelenggraan cabang 
(Learning Center) di Yogyakarta, alhamdulillah masih berjalan. Dengan 
jumlah mahasiswa kurang lebih 150 orang dalam berbagai disiplin ilmu 
agama (Hadits, Akidah, Dakwah, Quran dan Bahasa Arab). Hanya saja 
mulai Februari 2008 ini, program beasiswa penuh sudah ditiadakan. 
Mahasiswa hanya bisa mendapatkan beasiswa setelah semester 2 dan 
seterusnya dengan memperhatikan nilai IPK(lndeks Prestasi Kumulatif) di 
mana nilai IPK>3 sebagai syarat mengajukan beassiwa. 

Selain itu MEDIU juga membuka program kursus Bahasa Arab dengan 
memadukan antara online dan virtual. Dalam beberapa waktu ke depan, 
MEDIU juga akan membuka program kursus Bahasa Inggris. Oleh karena 
itu amat diperlukan SDM-SDM yang berkualitas dalam pengajaran dan 
yang terpenting adalah memiliki semangat dan visi untuk kemajuan Islam 
dan kaum muslimin dalam pekerjaannya. 



20 



PENUTUP 

Demikianlah laporan kegiatan-kegiatan Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari 
periode Mel - September 2009, balk yang bersifat harian, mingguan, 
bulanan, semester, tahunan, maupun yang insidental. Kami mengucapkan 
terima kasih sebanyak-banyaknya kepada segenap kaum muslimin yang 
telah turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan kami. Semoga Allah 
membalas kebaikan anda sekalian dengan sebaik-baik balasan. 

Kritik dan saran dari kaum muslimin sangat kami harapkan demi kemajuan 
dakwah dan kemuliaan Islam dan kaum muslimin. Wa shaWaWahu 'a\a 
Habiyy'ma Muhammad'm wa 'a\a a\\h\ wa saWam. Wa\hamdu\\\\ah\ Rabb/i 
'a\amm. 

Yogyakarta, Dzulhijjah 1430 H 
Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari 



Amrul lah Akadhinta , S.T. 

Ketua 



21 



LAMPIRAN-LAMPIRAN 



Laporan Donasi Mei - September 2009 



MEI 



No 


Bidang 


Jumlah 


Potongan* 


Diserahkan 


1 


YPIA 


1.845.000 


184.500 


1.660.500 


2 


Website muslim 


700.000 


70.000 


630.000 


3 


Buietin AtTauhid 


757.000 


75.700 


681.300 


4 


Beasiswa Tahfidz 


350.000 





350.000 


5 


Radio Muslim 


200.000 


15.000 


185.000 


6 


Dauroh Maskam 


1.000.000 


100.000 


900.000 


7 


Dauroh Musllmah 


677.800 


67.780 


610.020 


8 


Belum ada alokasl 


425.000 


42.500 


382.500 


9 


Wakaf Jamil 













Jumlah 


5.954.800 


555.480 


5.399.320 



'Potongan digunakan untuk biaya operasional tim donasi 



JUN! 



No 


Bidang 


Jumlah 


Potongan 


Diserahkan 


1 


YPIA 


520.000 


52.000 


468.000 


2 


Website muslim 


850.000 


85.000 


765.000 


3 


Buietin AtTauhid 


649.000 


64.900 


584.100 


4 


Beasiswa Tahfidz 


100.000 





100.000 


5 


Radio Muslim 


1.650.000 


15.000 


1.635.000 


6 


Dauroh Maskam 











7 


Dauroh Musllmah 


300.000 


30.000 


270.000 


8 


Belum ada alokasl 


800.000 


80.000 


720.000 


9 


Wakaf Jamil 













Jumlah 


4.869.000 


326.900 


4.542.100 



22 



JULI 



No 


Bidang 


Jumiati 


Potongan 


Diseralil<an 


1 


YPIA 











2 


Website muslim 


500.000 


50.000 


450.000 


3 


Buletin AtTauhid 


600.000 


60.000 


540.000 


4 


Beasiswa Tahfidz 


600.000 





600.000 


5 


Radio Muslim 


200.000 


20.000 


180.000 


6 


Ramadlian 


500.000 





500.000 


7 


Belum adaalol<asi 


1.300.000 


130.000 


1.170.000 


8 


Dauroli Ust. Zaen 


200.000 


20.000 


180.000 




Jumlah 


3.900.000 


280.000 


3.620.000 



AGUSTUS 



No 


Bidang 


Jumlah 


Potongan 


Diserahkan 


1 


YPIA 


970.000 


97.000 


873.000 


2 


Website muslim 


500.000 


50.000 


450.000 


3 


Buletin AtTauhid 


800.000 


80.000 


720.000 


4 


Beasiswa Tahfidz 











5 


Radio Muslim 


150.000 


15.000 


135.000 


6 


Ramadhan 


53.786.500 





53.786.500 


7 


Belum adaalokasi 


300.000 


30.000 


270.000 


8 


Wakaf Jamil 


1.000.100 









Jumlah 


57.506.600 


272.000 


57.234.600 



23 



SEPTEMBER 



No 


Bidang 


Jumlah 


Potongan 


Diserahkan 


1 


YPIA 


500.000 


50.000 


450.000 


2 


Website muslim 


500.000 


50.000 


450.000 


3 


Buletin AtTauhid 


1.100.000 


110.000 


990.000 


4 


Beasiswa Tahfidz 











5 


Radio Muslim 


2.776.000 


277.600 


2.498.400 


6 


Radio Putri 


200.000 


20.000 


180.000 


7 


Donasi Gempa Tasik 


15.435.000 





15.435.000 


8 


Belum ada alokasi 


300.000 


30.000 


270.000 


9 


Wakaf Jamil 


1.000.500 


100.050 


900.450 




Jumlah 


21.811.500 


637.650 


21.173.850 



24 



Rekapitulasi Laporan Keuangan Yayasan 
Periode Mei - September 2009 



Kegiatan Harian 










Divisi/Kegiatan 


SaldoAwal 


Pemasul<an 


Pengeluaran 


SaldoAI<hir 


Ma'had al-'llmi 


5,436,300 


3,070,000 


3,057,000 


5,449,300 


Ma'had Umar bin Khattab 


1,830,600 


5,732,400 


4,510,225 


3,052,775 


Situs Dal<wah Umum 


4,575,955.84 


8,349,331 


8,835,155 


4,090,132 


Situs Dal<wah IVIahasiswa 












Pengelolaan Harian YPIA 





15,753,200 


15,753,200 





Radio IVIuslim 












Kegiatan Mingguan 










Divisl/kegiatan 


Saldo Awal 


Pemasukan 


Pengeluaran 


Saldo Akhir 


Buletin at-Tauhid 











Khutbah dan Kajian 





60,000 


60,000 





Studi Dasar Islam (SDI) 











Buletin Dakwah Kampus 


180,000 





180,000 






Kegiatan Bulanan 










Divisl/kegiatan 


Saldo Awal 


Pemasukan 


Pengeluaran 


Saldo Akhir 


Pengajian Bulanan Wisma 





306,900 


306,900 





Beasiswa Santri Tahfizh 












Kajian Forum Takmir 





105,700 


105,700 






Kegiatan Semester 










Divisl/kegiatan 


Saldo Awal 


Pemasukan 


Pengeluaran 


Saldo Akhir 


KAMI 3 


500,000 


1,000,000 


953,600 


546,400 


Daurah Liburan Semester 





2,320,000 


2,209,000 


111,000 


Bahasa Arab Liburan 












25 



Kegiatan Tahunan 










Divisl/kegiatan 


Saldo Awal 


Pemasukan 


Pengeluaran 


Saldo Akhir 


Penyambutan Mahasiswa Baru 





791,500 


791,500 





Kultum Ramadhan 





404,700 


404,700 





Buku Panduan Ramadhan 





9,951,000 


9,951,000 





Lomba Hafalan Hadits 





700,000 


700,000 





Daurah dan Buka Bersama 





35,455,500 


35,455,500 





Rekrutmen Warga Wisma 





22,500 


22,500 





Lomba Desain Poster 





32,000 


32,000 





Lomba Penerjemahan Kitab 





87,100 


87,100 






Kegiatan Insidental 










Divisl/kegiatan 


Saldo Awal 


Pemasukan 


Pengeluaran 


Saldo Akhir 


Kajian Spesial Muslimah 











Buklet Mahasiswa Baru 





2,399,400 


2,399,400 





Kajian Umum 





5,133,900 


4,028,200 


1,105,700 



26 



m 



■;-«^- e .JL ■« " 

I |rMiKlim.orJd:Meiiiurnikan Aqidali...| 



^ muslim.or.id 



Teiitang Kami RaJio Online Hubungi Kami Arsip Anikel Webllniis VPIA 



1 RSS B Facebooit 



Cambar i. Tampilan web muslim.or.id 






aJ2 



jjj fmam 



Buletin At-Tauhid 



BLIETINTERB«R1J 




DiBalikMusibah 




Pembaca yang semoga dirahmati oleh Al 


all Ta'ala 






ijalam beberapa tahun terakhir ini terui 


ama di 1 


tGrsGbut bGrupa nRmpa bumi tgnah Innn 


nr flan 


yano mGngklair 1 n 




Datang orang 1 i r 







Wabsite ini 


adalah kumpulan berbagai artikel Bui 


tin AtTauhid, Buletin 


erupakan 


ini diterbitk 


n oleh Yayasan Pendidikan Islam Al A 


tsanyangberpusatdi 


elmga kita 


YDQVakarta 


Buletin ini terbit setiap Jum'at dan di 


ebar di masjid-masjid 


MiJ.ibah 


sekitarkam 


3UsUGM.(mDr8...) 





Cambar 2. Tampilan web Buletin at-Tauhid 
27 



3# 




3iit 




WMMWIIIMM 




Cambar 3. Tampilan web Radio Muslim 



BBBQ^lBBi 




O' 



Subscribe to RSS feed vis a Reader 



I exarch ails website... 



! Tsalaatsatul Ushuiil - Faedah Surah Al Ashr -bagian 
pertama- 



:jliJC=J'i ly-^j 1^^ ^^_jj1 U^ (2) _^J>- ^ j'lIJJI Jj (1) J^ 






e 


lBj LI http://ffcjm.org/ 




at> -iia-so.,i. 


.Plli! 


(r Muslm,or,]d; f1e™n 


«..«*»„.. dl i/.d.l».«-T..U 


n 1 > udono,!. 




F 




FKiM 

Foriimt<s|isnl5l3mMalias.5™ 






i 


^ 


_^^^^^^^^^^^H 




^ 





Cambar 4. Tampilan web Forum Kajian Islam Mahasiswa 



28 



17:16 



□ctK-dstiK lU'npd 7,asFldl Pad»ng 

-jrlaeaoBilfe-ttatfik '■^—' 




Cambar 5. Poster Kajian Penggalangan Dana untuk Korban Gempa 



29 







08l2.6522.2500 



Studi 1 

10 November 2009 

Benarkah Syahadatmu? 

Ust. Marwan 

17 November 2009 

Urgensi & Keutamaan Tauhid 

Ust. Arifin Ridin, Lc 

24 November 2009 

Inilah Jalan Yang Benar 

Ust. Abu Sa'ad, MA 

1 Desember 2009 

Menyelamatkan Diri 

Dari Petaka Perpecahan 

Ust. Afifi Abdul Wadud 



Studi 3 



Takmir 
Vlasjid Ibnu Sina 



SKI Al-Mustaqim 
Teknik KImla 

TMC 



studi 2 

1 1 November 200;- 

Kesempurnaan Syariat Islam 

Ust. Aris Munandar, S.S 

Sumber Hukum Islam 
Ust. Aris Munandar, S.S 



12 November 2009 
Ikhlas 

Ust. Muhammad Abduh T ,ST 

19 November 2009 

Pintu Ampunan Allah & Taubat 

Ust. Afifi Abdul Wadud 

26 November 2009 

Indahnya Sabar 

Ust. Ari Wahyudi, S.Si 

3 Desember 2009 

Istlqomah Dl Jalan-Nya 

Ust. Muhammad Abduh T ,ST 



Diploma Teknik Eiektro Teknik Geodesi 

Penyelenggara: 



Berpegang Teguti Dengan Dalil Al-Qur'an & As-Sunnah 
Ust. Arifin Ridin, Lc 

Syarat Diterimanya Ibadah 

Ust. Abu Salman 



YOGYAKARTA 

Forum Kajian Islam Mahaslswa 

Yogyakarta 

andisgallery word pre sis. com 

Bekerjasama dengan 




Gambar 6. Poster Studi Dasar Islam 
30 



